


“» “ N - 4 
ANTARA PENGHUNI 
SURGA DAN NERAKA 


Senin, 8 Maret 2021 


Ka 


Tg Bagi yang bergabung paling awal 


Apakah sama antara penghuni 
surga dan neraka ? 
Mengapa ?? 





AS. Al Hasyr (59) : 20 
Galah Aa Aisi anta al Carla JAN Saat ea jin Y 


Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka 
dengan penghuni-penghuni jannah: 
penghuni-penghuni jannah itulah orang- 
orang yang beruntung. 


Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 


Tidaklah sama para penghuni Neraka dan para 
penghuni Surga. 

Just mereka berbeda terkait balasan yang mereka terima 
sebagaimana Lerbedanya perbuatan mereka di dunia. 
Para penghuni Surga adalah orang-orang yang menang 
Rkorena mereka memperaleh apa yang mereka cari dan 
selamat dari apa yang mereka hindori. 


Surat AN Hasyr ayat 20 ini, 
menegaskan ketidaksamaan antara 
penghuni surga dengan penghuni neraka. 
Surga dan neraka adalah dua kata yang 
saling berlawanan baik dari sisi arti 
maupun substansi. 


Allah sendiri yang mendeskripsikan 
bahwa di surga ada kenikmatan yang 
belum pernah terlihat oleh mata atau 
terdengar oleh telinga atau terlintas 
dihati manusia. 





YAVEA NIC 
22 DN 


Deskripsi 
Surga 





C 





Dalam Hadits @udsi, Allah SWT berfirman, "Aku telah siapkan untuk hamba Ku 
yang shalih : Kenikmatan surga yang tidak pernah tidak dilihat mata, tidak 
pernah didengar telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. 
Sebagai simpanan baginya, yang kalian belum pernah melihatnya. Lalu beliau 
membaca ayat : 

"Tidak ada satu jiwapun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati. Sebagai 
balasan atas apa yang mereka amalkan.(AS. As-Sajdah 17)” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

Ilbnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata : 

"Tidak ada di dunia ini yang sama dari apa yang disurga kecuali sekedar nama 
saja." 

Maka madu di dunia tidak sama dengan madu di dunia, tidaklah khamer di dunia itu 
seperti khamer di surga, buah-buahan di surga tidak sama buah-buahan di dunia. 


2 3 - 
2, xi -. “1 g Ke “ 2 - A, Kai 2. 2. 
T — Pan 3 p Sa “ 
P “ 2 25 Na “ $ : , 
1 EN uk Hana : 
“ 





KEADAAN MEREKA TATKALA MEMASUKI SURGA 
Para penghuni surga memasuki surga dalam keadaan 
berbeda beda. 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : 


AI JAN Bala (Ae Mall GAN 3525 OB UI 
Be SS IN ae Rabah GA SAI 
Y3 Goo p Y3 Galih Y Sel g Lasul! 

AAN LAI seat G bait Y3 alat 

(baal DAN AA 9 53 8 3IYI 2 jalang «Soal 

(le Git 





"Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke 
dalam surga itu seperti bulan di malam Purnama. 
Rombongan berikutnya wujudnya seperti bintang-bintang 
yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil 
tidak pernah buang air besar, tidak pernah meludah, 
tidak pernah buang ingus. Sisir-sisir mereka terbuat dari 
emas, keringatnya seperti minyak kasturi, majamir/dupa 
mereka dari kayu gaharu. isteri isteri mereka adalah 
para bidadari. (Muttafag alaih) 


Antara penghuni surga tidak ada perselisihan dan permusuhan 
antar penghuni surga. 


AHLI SURGA MELIHAT KAMAR-KAMAR 
Allah berfirman : 


» “20 25 4 - Tg a Pe La gy3 2 31 sa. rear —...8 ) 
SAY USS Ga GAS dalan MAS UR GA Oa CAS Aka Adaa NASI Call SI 


"Akan tetapi untuk orang-orang bertagwa disediakan 
kamar-kamar yang tinggi dan di atasnya ada kamar- 
kamar yang tinggi juga. Mengalir di bawahnya sungai- 
sungai" (OS. Az-Zumar 20) 


PAKAIAN DAN PERHIASAN PENGHUNI SURGA 
Sao Le MEMANG ca oa Dal Oa La GIS 
"Mereka akan diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. 
Dan pakaian mereka terbuat dari sutera." 
(AS. Fathir 33) 
Di dunia kaum laki-laki haram memakai sutera dan perhiasan emas, tapi 
di surga mereka akan dipakaikan perhiasan-perhisan emas, sutera dan 


mutiara. 


"Mereka akan memakai pakaian sutera berwarna hijau" (AS. Al-Kahfi 31) 


MINUMAN PENGHUNI SURAN, an 
| gala Lal ja OK cal Oa Gang OSN Ol 


"Sesungguhnya seorang yang baik akan minum dari gelas yang campurannya adalah kafur." 
(AS. Al-Insan 5) 
- — Kata para-ulama : Gampurannya adalah khamer. Adajuga-yang ce sjiatik n 
— "Akhir dari minuman mereka adalah minuman aa Ki 
Pa Al: -Muthaffifin 26)- 









MAKANAN AHLI SURGA 

Garin Una ada AL Oa Uas AS 

"Bagi mereka ada buah-buahan sesuai pilihan mereka. Dan daging burung yang mereka 
inginkan." (AS. Al-Wagiah 41-45) 

A2 yaa V3 A0 glasa Y 253 AgSlSp 

"Dan buah-buah yang banyak yang tidak pernah terputus dan tidak mengenal musim." 

(AS. Al-Wagiah 20-21) 

"Sangat didekatkan naungan dari pohon yang berbuah, dan mereka dimudahkan memetik 
buah-buahan surga semudah-mudahnya." (AS. Al-Insan 14) 

Ahli surga akan makan dan minum namun mereka tidak buang angin, buang ingus, tidak 
buang air kecil dan tidak buang air besar. Mereka hanya bersendawa yang harumnya seperti 
aroma misik. 

Mereka selalu bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diberi Ilham untuk bernafas. 


PASANGAN DI SURGA 


TR KA aa PA Ne Rn TA Pa 
UIN ad Ad 3S ogaa Gigi ad Api g 
"Buat mereka ada pasangan-pasangan yang suci. Mereka akan kekal di dalamnya." 
(AS. Al-Bagarah: 25) 
Para ulama berkata : Istri yang suci dari haidh, tidak buang air kecil, tidak nifas, tidak buang 
air besar, tidak meludah, tidak-beringus, tidak keluar dari'mereka kotoran-kotoran seperti di 
dunia. 
PENGHUNI SURGA AKAN DINIKAHKAN-DENGAN BIDADARI 


e 
'a 
Y. 







Tila da jali El unta AAS LAU 
"Dan disisi mereka ada bidadari-bidadari yang pendek pandangannya dan sebaya sa g , 





(AS. Shaad 52) 
Pendek pandangan matanya maksudnya tidak pernah melihat laki-laki lain. 


PUNCAK KENIKMATAN PENDUDUK SURGA 


Puncak kenikmatan Penghuni surga melihat wajah Allah. 
Sati Kena Ss BOB Wu 


Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabbnya. 
(AS. Al-@iyamah 22-23). 


Ali LIR gang rasa Ali Co diah Aa ji Layak Cogaa j3 (Alay Ju dl Jai JB dial Aini Jai Jaa NI 
JA 3 pan Ul HAN Ga gal! Gi Lidi | glasi Lah alat! CAS JB JL Cya Uptig dial WS 


"Jika penduduk surga sudah memasuki surga, Allah berfirman : 

Maukah kalian aku akan berikan nikmat yang lain. Mereka menjawab : Ya Allah 
nikmat apa lagi yang Engkau akan berikan, bukankah Engkau sudah memasukkan 
kami ke surga dan menyelamatkan dari neraka? Maka Allah menyingkap hijab 
Nya dan tidaklah mereka diberi suatu nikmat yang lebih mereka cintai daripada 
melihat wajah Allah." (HR. Muslim) 





Deskripsi 
Neraka 


| 





Neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang katir, 
orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang 
melanggar syari at-Nya. Masuk neraka adalah sebuah kehinaan. 
Allah Ta'ala berfirman, 


“ Ya Rabb kami, sesungg uhn ya barang siapa yang Engka u masukkan ke 
dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi 
orang-orang yang lalim seorang penolong pur" (@S. Ali Imran:192). 


AS. Al-Mulk: 6-8 


A3 King Lg | tai La sai) II) Jasad Gi Hn Cie sa lagi Gali 
Jadi Aula Adi Upi Agilin & 38 Lgu GAN Lal BSA Ga Jaa AG, 3 gi 


“Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab 
Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka 
dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang 
mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir (neraka) itu 
terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya 
sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya 
kepada mereka, “Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) 
seorang pemberi peringatan?” 


AS. Al A'raf (7) : 38-41 


38. "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan 
manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam 
neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya): sehingga apabila mereka 
masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka 
kepada orang-orang yang masuk terdahulu: "Ya Tuhan kami, mereka telah 
menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat 
ganda dari neraka". Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (siksaan) yang 
berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui". 


39. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada 
orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun 
atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan". 


OS. Al A'raf (7) : 38-41,50 


40.Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan 
menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka 
pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke 
lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang 
berbuat kejahatan. 


41. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut 
(api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim, 


50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga: "Limpahkanlah kepada kami 
sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu". Mereka 
(penghuni surga) menjawab: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya 
itu atas orang-orang kafir, 


Para Penghuni Neraka 
“Pada hari mereka akan didorong ke neraka jahannam dengan keras. Dikatakan 
kepada mereka, Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan” (AS. Ath-Thuur: 13-14) 


Neraka Memiliki 70.000 Tali yang Ditarik Malaikat 

Dari Ibnu Mas'ud radhiallahu'anhu, Nabi SAW bersabda, 

“Neraka (Jahannam) pada hari kiamat akan didatangkan, ia memiliki 70.000 tali. 
Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya” (HR. Muslim). 


Di Neraka Ada Rantai dan Belenggu bagi Penduduknya 

“Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka 
yang menyala-nyala” (AS. Al-Insan: 4). 

Allah Ta'ala juga berfirman, 

“ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke 
dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api 

(AS. Ghafir: 71-72). 


Minuman Ahli Neraka 


Lilis 3 Uapai VI GG Yg Ii Ud Oa 
“mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula 
mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan air yang sangat 
dingin" (AS. An Naba': 24-25). 


Ghassag ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah, dan sebagian 
ulama yang lain menafsirkan bahwa ghassag adalah air yang busuk 
yang sangat dingin. Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya menggabungkan dua 
makna ini, maka ghassag adalah air yang busuk yang luar biasa dingin 
Kela@ Celgte late Nalsc- Taha Yg- Tayo Mer-i g- tsye Morena M are tat-lamok-TaMat-Iglator-nmol-lalo jalal Mal-1K- lam 





Allah Ta'ala juga berfirman, 

Bhelsal JbSB Usah ola | jig 
“Mereka (penghuni neraka) diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong 
USUS-usus mereka” (AS. Muhammad: 15). 


Makanan Ahli Neraka 


Diantara makanan penduduk neraka adalah buah zaggum. Allah Ta'ala berfirman: 
maa AS abal 3 Ch JAS SBI Alah AN BR 
“Sesungguhnya pohon zaggum itu, makanan orang yang banyak berdosa. (la) sebagai 
kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas" 
(AS. Ad-Dukhan: 43-46). 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda mengenai ngerinya buah zaggum, 
Skala Lita Ja ce GAY LEAN la Ga Gagas ARI ya db Gi jl 
“Kalaulah saja setetes dari buah zaggum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan 
kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia” 
(HR. At Tirmidzi, ia berkata, “hasan shahih”). 





Penghuni surga 


1. Setiap yang masuk disambut 
dengan salam (AS.36:58) 


2. Rombongan pertama yang 
masuk ke surga seperti bulan di 
malam purnama, yang berikutnya 
seperti bintang-bintang yang paling 
terang di langit 


3. Tidak pernah BAK,BAB, meludah 
dan buang ingus. Keringatnya 
harum seperti minyak kesturi 


Penghuni surga 


4. Diantara penghuni surga tidak 
ada perselisihan dan permusuhan 


5. Tinggal di kamar-kamar yang 
tinggi, dibawahnya mengalir sungai- 
sungai 


6. Pakaiannya sutera dan 
dilengkapi dengan perhiasan dari 
emas dan mutiara 


Penghuni surga 


7. Makanan dan minumannya sangat 
lezat. Yang tidak pernah terbayangkan 
ketika di dunia 


8. Disediakan pasangan yang selalu 
suci. Dan tinggal bersama ditempat 
yang teduh dan bersandar di atas 
dipan-dipan (AS.Yasin(36): 56) 


9. Selalu dipenuhi dengan rasa syukur 
dan kebahagiaan 


10. Puncak kenikmatan tertinggi adalah 
melihat wajah Allah 


Sosok seperti siapakah 
yang Allah dan RasulNya 
berikan tanda sebagai 
penghuni surga ? 


YAVEA NICE 
:2: DIN 


Bagi yang menyalakan 
videonya boleh 
menjawab dan 

mendapatkan 2 star 





HR. TIRMIDZI 


“Sesungguhnya penghuni surga 
yang menempati derajat yang paling 
tinggi, akan melihat orang-orang 
yang berada di bawah mereka, 
seperti kalian melihat bintang yang 
terbit di ufuk langit. Dan sungguh 
Abu Bakar dan "Umar, termasuk dari 
mereka yang paling baik. “ 





Hikmah setelah tahu perbedaan 
antara penghuni surga dan neraka 


1. Mempunyai rasa takut yang lebih besar lagi 
terhadap Allah dan hari akhir. 
(AS. Fathir(35) : 28) 

2. Memperbanyak berdoa agar dijauhkan dari 
adzab neraka. (AS. Al Bagarah: 201) 

3. Memperbanyak melakukan amal-amal 
kebaikan sehingga Allah berikan kita 
kelayakan untuk memasuki jannahNya 
(AS. Az Zukhruf(43) : 72) 





Do'a yang dianjurkan oleh Rasulullah 
SAW 


“Allahumma ajirni minannar 
Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. 


Barangsiapa membaca sebanyak /x 
sehabis sholat Magrib dan Subuh, maka 
kalau ia meninggal diantara waktu 
tersebut, ia akan selamat dari api neraka. 
(HR. Abu Dawud dan dishohihkan Albani) 





Selesai 





